SERI ZINE — 2008 PENULIS: @wo-Li Driskill | PENERJEMAH: Tomy Wiria | PENYUNTING 
AKHIR: Irena Wiria 


Glosarium Gender 


Ditulis oleh: Owo-Li Driskill 
Penerjemah: Tomy Wiria 


Penyunting Akhir: Irena wiria 


Dragonfly Rising Press 
Organizers' Pamphlet Series #2 


Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution- 
NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported. Untuk melihat salinan lisensi 
SOME AIBHTS RESERYED ini, kunjungi http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 
atau kirim surat ke Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 


California, 94105, USA. 


(CC) 2008 by Awo-Li Driskill 

Dragonfly Rising Press 

Three Fires (Ojibwe, Odawa, Potawatomi) Territory 
East Lansing, MI 48826 


Penyelenggara pamflet menyajikan isu-isu, sudut pandang, dan sumber daya yang 
kurang terwakili untuk mendidik, memicu diskusi, dan memperkuat gerakan-gerakan 
untuk keadilan sosial radikal. Pamflet-pamflet ini tersedia untuk diunduh secara gratis di 
www.dragonflyrising.com/organizers.php, dan dapat disalin serta didistribusikan untuk 
pendidikan politik, pengorganisasian, dan acara-acara. 


Dragonfly Rising Press Organizers' Pamphlet Series 


#1 "What are you talking about? Why should I cut my dreads? What's wrong with a 
Mohawk?" Answers for White People on Appropriation, Hair and Anti-racist Struggle by 
Colin Kennedy Donovan and Awo-Li Driskill 


#2 Gender Glossary by Awo-Li Driskill 


pe atag 
S An ap apk PP, 
& jaran 

t 


“ana ui 
Tebang an ni 3 s 


Ag 


pt 


Dragonfly Rising Press 


Glosarium Gender 


Catatan Editor: Glosarium ini tidak bersifat definitif atau lengkap. Bahasa yang digunakan dalam 
komunitas Trans, Gendergueer, dan gender non-conforming terus berkembang dan berubah, 
serta pemahaman terhadap beberapa istilah ini dapat berubah tergantung pada orang atau 
komunitas yang berinteraksi dengannya. Namun, ini mungkin memberikan pemahaman yang 
lebih jelas tentang beberapa bahasa dan konsep dalam gerakan Trans, Gendergueer, dan 
gender non-conforming saat ini. Saya selalu mencari cara untuk memperluas dan memperbarui 
glosarium ini. Jika Anda memiliki saran, jangan ragu untuk mengirim email ke saya di gwo 


li@dragonfiyrising.com. 


Biologis. Merujuk pada gender yang ditetapkan saat lahir seseorang. 
Wanita Bio, Pria Bio, Anak Laki-laki Bio, Anak Perempuan Bio. 


Sifat maskulin. Seseorang yang menunjukkan sifat/karakteristik 
maskulin atau memiliki identitas gender maskulin. Label identitas gender 
untuk orang-orang yang secara sadar mengekspresikan diri dengan cara-cara 
maskulin. 


Ou IOI KP UEINiag Istilah yang pertama kali dicetuskan oleh 


Adrienne Rich dalam esainya yang revolusioner "Compulsory Heterosexuality 
and Lesbian Existence," compulsory heterosexuality dapat dijelaskan secara 
singkat sebagai konsep bahwa struktur kekuasaan heteroseksis memaksa orang 
untuk mengasumsikan identitas, hasrat, dan hubungan heteroseksual melalui 
pemaksaan, kekerasan, dan kurangnya pilihan. Lihat juga heteropatriarki. 


Seseorang yang berpakaian berlawanan dengan gender yang 
ditetapkan saat lahir. 


Istilah yang merujuk dalam konteks akademis, untuk 
menggambarkan mereka yang identitas gender dan ekspresi gender-nya sesuai 
dengan gender yang ditetapkan saat lahir. Awalan "cis" (dibaca seperti "sis" 
berasal dari bahasa Latin yang berarti "di sisi yang sama dengan." Istilah ini 
dimaksudkan untuk mengutamakan diskusi tentang kekuasaan untuk 
menggambarkan posisi keistimewaan bagi mereka yang identitas gender dan 
ekspresi gender-nya sesuai dengan harapan sosial yang dominan. "Cis" juga 
digunakan sebagai awalan untuk istilah lain, seperti cisman dan ciswoman. 


Seseorang dengan tubuh perempuan yang berpakaian dengan 
pakaian pria, seringkali memperkuat ciri-ciri maskulin dan peran gender, 
terutama untuk pertunjukan. 


Seseorang dengan tubuh laki-laki yang berpakaian dengan 
pakaian wanita, seringkali memperkuat ciri-ciri feminin dan peran gender, 
terutama untuk pertunjukan. 


Sifat feminin. Seseorang yang menunjukkan ciri- 
ciri/karakteristik feminim atau memiliki identitas gender feminin. Label 
identitas gender untuk orang-orang yang secara sadar mengekspresikan diri 
dengan cara-cara feminin. 


Kebencian dan penindasan terhadap feminitas 


Female-to-male. Biasanya digunakan untuk identitas transseksual, tetapi 
terkadang juga digunakan untuk ekspresi gender di sepanjang spektrum gender 
dari perempuan ke laki-laki. 


Male-to-female. Biasanya digunakan untuk identitas transseksual, tetapi 
terkadang juga digunakan untuk ekspresi gender di sepanjang spektrum gender 
dari laki-laki ke perempuan. 


Amy Sonnie mendefinisikan gender sebagai "Karakteristik 
maskulinitas dan femininitas yang dipelajari atau dipilih. Jenis kelamin yang 
ditetapkan seseorang tidak selalu sesuai dengan gender mereka... dan sebagian 
besar orang menampilkan ciri-ciri dari lebih dari satu gender" (240). Gender 
sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan jenis kelamin biologis atau 
seksualitas. 


Ide bahwa gender ada dalam dua kutub berlawanan yang tetap, 
yaitu "pria/wanita," "laki-laki/perempuan," dan "maskulin/feminin." 


Gates Penyeberangan sinyal/kode gender secara sengaja untuk 
mengganggu konstruksi gender yang kaku dan biner. 


Galatama Istilah payung untuk mereka yang identitas gender 
dan/atau ekspresi gender-nya berada di luar gender biner. 


Seseorang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai pria atau 
wanita, tetapi sebagai gender yang berbeda secara keseluruhan. Seseorang yang 
menciptakan gender mereka sendiri di luar gender biner. Juga, seseorang yang 
mengidentifikasi identitas gender dan seksualitas mereka sebagai berlawanan 
dengan konstruksi gender heteropatriarkal, dan menggunakan istilah ini 
sebagai cara untuk menunjukkan koneksi antara penindasan mereka sebagai 


3 


orang Gay/Lesbian/Bi/Oueer dengan penindasan mereka sebagai orang yang 
tidak sesuai dengan norma gender. 


Sebuah rezim gender mengatur bahwa hanya ada dua jenis 
kelamin dan mengatur apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan, pria atau 
wanita. Ide bahwa laki-laki seharusnya maskulin dan perempuan seharusnya 
feminin. Rezim gender membentuk pemahaman tentang tubuh kita yang 
memposisikan "peran" kita, dan hukuman-hukuman yang datang jika kita 
menentang peran-peran ini. Rezim gender memiliki kontrol internal untuk 
menjaga kita tetap dalam peran yang ditetapkan, seperti ancaman kekerasan, 
ejekan, atau penolakan serta kurangnya contoh untuk hal-hal yang berbeda. 
Rezim gender diawasi dan dijaga oleh heteroseksisme dan patriarki. 


Keyakinan, yang dijaga oleh heteropatriarki, bahwa hasrat 
heteroseksual adalah satu-satunya seksualitas yang "alami" atau "normal" dan 
lebih unggul daripada orientasi seksual lainnya, dan karena itu memiliki hak 
untuk mendominasi dan menindas orang-orang Gay/Lesbian/Bi/Trans/Oueer. 
Juga, asumsi bahwa semua orang pada dasarnya heteroseksual, dan bahwa 
orientasi seksual lainnya hanyalah penyimpangan atau replikasi dari 
heteroseksualitas. 


letarguy peler Sistem dominasi laki-laki heteroseksual. Istilah ini menyoroti 
hubungan antara patriarki dan heteroseksisme. 


Diucapkan "here." Kata ganti gender netral yang merupakan alternatif 
untuk "her" (untuk perempuan) atau "his" (untuk laki-laki). Lihat juga s/he dan 
Ter 


Ketakutan dan kebencian terhadap perasaan internal 
dari dorongan emosional/spiritual/hasrat seksual terhadap seseorang dengan 
jenis kelamin yang sama. Juga, perasaan homofobia dari seorang individu 
Gay/Lesbian/Bi/Trans/Oueer terhadap orang lain dalam komunitas GLBTO. 


Mendeskripsikan orang yang lahir dengan keberagaman jenis 
kelamin (lahir dengan beberapa kombinasi organ seksual pria dan wanita). 
Menurut Intersex Society of North America, "Diferensiasi anatomi jenis 
kelamin terjadi dalam kontinum laki-laki/perempuan, dan ada beberapa 
dimensi." Diperkirakan bahwa sekitar 1 dari 100 hingga 1 dari 2000 bayi lahir 
dengan kondisi interseks, tetapi tanggapan paling umum dari lembaga medis 
adalah untuk "memperbaiki" bayi-bayi ini segera. Banyak yang menganggap 


tindakan "memperbaiki" ini sebagai mutilasi. 
4 


Catatan Editor: Meskipun aktivis non-Interseks telah mencoba mengklaim 
"Interseks" sebagai pengalaman Transgender atau gender-nonkonformis, 
sebagian besar aktivis dan individu Interseks secara eksplisit menyatakan 
pentingnya untuk tidak menyamaratakan identitas ini. 


INGIN KOLOI PAN era me enej ne SNeM Penambahan matra Lesbian, Gay, 


Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah bergerak untuk memperluas akronim 
agar lebih inklusif terhadap berbagai identitas dan komunitas. "O" biasanya 
mewakili "Oueer," tetapi juga bisa mewakili "Ouestioning" (yang sedang 
mencari identitas seksual/gender), "I" mewakili "Interseks," dan "A" mewakili 
"Allies" (pendukung) 


Catatan Editor: Meskipun langkah-langkah menuju organisasi yang inklusif 
adalah positif, banyak aktivis telah mempertanyakan kegunaan 
"menambahkan" huruf tambahan pada akronim tanpa mengubah tujuan politik, 
misi organisasi, dan pusat kekuasaan. Sebagai contoh, meskipun "B" dan "T" 
sekarang umumnya disertakan bersama "L" dan "G" dalam banyak judul 
organisasi, penambahan ini sering hanya sebatas nama, sementara struktur 
organisasi dan misi tetap berfokus pada isu Gay dan/atau Lesbian. Demikian 
pula, beberapa organisasi mulai menambahkan "TS" yang mewakili Two-Spirit 
pada daftar huruf yang semakin bertambah, tanpa mengubah fokus organisasi 
terhadap kekhawatiran orang-orang pribumi. Sayangnya, langkah-langkah 
tersebut seringkali bersifat simbolis daripada inklusif atau transformatif. 


Kebencian terhadap perempuan. 
Kebencian terhadap laki-laki. 


Monoseksisme adalah keyakinan bahwa cinta dan daya tarik 
terhadap satu gender dianggap lebih superior atau lebih valid daripada semua 
orientasi seksual lainnya. Ini mencerminkan pandangan bahwa hanya ada dua 
jenis kelamin dan bahwa ketertarikan terhadap satu jenis kelamin dianggap 
lebih "normal" atau "benar" dibandingkan dengan ketertarikan terhadap gender 
lainnya. Monoseksisme dapat menyebabkan diskriminasi atau penindasan 
terhadap individu yang tidak sesuai dengan norma heteronormatif atau biner 
gender. 


Seseorang yang tertarik hanya kepada satu gender. 


Na IMO Md gieiH Seseorang yang tertarik kepada semua jenis kelamin. 
Beberapa orang beralih dari istilah biseksual ke omniseksual atau panseksual 


untuk mengganggu biner gender. 


Secara harfiah berarti "pemerintahan ayah". Sistem dominasi laki- 
laki. 


Hak istimewa dan akses yang diberikan hanya kepada mereka yang 
berada dalam kelas penguasa (orang kulit putih, laki-laki, orang yang mampu 
secara sementara, dll), diberikan hanya karena mereka bagian dari kelompok 
tersebut. 


Keistimewaan yang mungkin terjadi dalam 
lokasi/konteks/pengalaman tertentu. (Contoh: seorang FTM yang dilihat 
sebagai BioMan mungkin mengalami keistimewaan relatif saat berjalan di 
jalan tetapi mengalami penindasan dalam konteks di mana identitas gender-nya 
diungkapkan atau terbuka). 


Ketakutan, kebencian, dan marginalisasi perempuan yang 
terinstitusionalisasi. (Seksisme-—Prasangka 4 Kekuasaan). 


Diucapkan "see". Kata ganti netral gender yang merupakan alternatif 
untuk "she" atau "he". Juga, ze. 


Seorang orang Trans. Meskipun diterima oleh beberapa orang Trans, 
“beberapa komunitas atau individu trans menganggap istilah Tranny 
merupakan Hinaan. 


Istilah yang sering digunakan dalam komunitas transgender, 
transseksual, dan transvestite. 


Istilah untuk orang-orang yang ekspresi gender dan identitas 
gender mereka berada di luar norma gender yang dibangun. Kadang-kadang 
disingkat sebagai TG. 


Lihat FTM. 


Kebencian dan/atau diskriminasi terhadap orang-orang yang 
memecah atau membingungkan peran gender dan karakteristik seks. 
Transphobia diwajibkan oleh rezim gender yang mengatakan bahwa kita 
adalah laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin. 


6 


Seseorang yang identitas gender-nya berbeda dari jenis kelamin 
yang mereka terima saat lahir, sehingga mereka mengambil hormon atau 
menjalani operasi penggantian jenis kelamin (SRS). Ada rentang alasan yang 
luar biasa untuk mengambil langkah ini. Disingkat TS 


Lihat MTF. 


Seseorang yang memakai pakaian berlawanan dengan jenis 
kelamin yang mereka terima. Biasanya digunakan dalam referensi untuk laki- 
laki heteroseksual, meskipun kadang-kadang digunakan dalam referensi untuk 
pria Gay/Bi/Oueer dan wanita Lesbian/Bi/Oueer. Biasanya berbeda dari Drag 
King dan Drag Oueen. Kadang-kadang disingkat sebagai TV. 


Istilah kontemporer dalam beberapa komunitas First 
Nations/Native/Indigenous yang mengacu pada konstruksi gender dan 
seksualitas dalam tradisi dan komunitas Indigenous di "Amerika." Dibuat 
sebagai istilah dalam bahasa Inggris oleh dan untuk orang-orang asli dan 
sebagai alternatif untuk istilah antropologis yang menghina 
"berdache"“Bergender 2/Lebih yang memiliki arti asli "anak laki-laki yang 
dijaga untuk tujuan yang tidak wajar." Harap dicatat bahwa penggunaan istilah 
Two-Spirit sebagai label identitas untuk orang non-Native biasanya dianggap 
menghina. 


Diucapkan "zee". Kata ganti netral gender yang merupakan alternatif untuk 
"she" atau "he". 


Sumber Tambahan 
Baznat, Micah. TimTum: A Trans Jew Zine. www.timtum.net 


Bornstein, Kate. My Gender Workbook: How to Become a Real Man, A Real Woman, 
the Real You, Or Something Else Entirely. New York: Routledge, 1998. 


Clare, Eli. Exile and Pride: Disability, @ueerness, and Liberation. Cambridge: South End 
Press, 1999. 


Donovan, Colin Kennedy & Awo-Li Driskill, eds. Scars Tell Stories: A @ueer and Trans 
(Dis)ability Zine. Seattle: RESYST Seattle, 2007. www.wearetheones.org/scars.htm. 


Fienberg, Leslie. "Colonialism: The Real 'Apacalypto." Lavender & Red. Part 87. 
Workers World. 27 January 2007. 20 February 2008. 


www.workers.org/2007/us/lavender-red-87. 


Tn . Transgender Warriors: Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman. 
Boston: Beacon, 1996. 


Hoppe, Trevor. ed. Beyond Masculinity: Essays by @ueer Men on Gender and Politics. 
2008. www.beyondmassculinity.com. 


Koyama, Emi. Whose Feminism Is It Anyway? And Other Essays. Portland: Confluere 
Publications, 2004. www.eminism.org/store/zine-emi.html 


Smith, Andrea. "Heteropatriarchy: A Building Block of Empire." Solidarity Webzine. 11 
May 2008. www.solidarity-us.org/node/736. 


Dragonfly Rising Press, 2008. 
Organizers' Pamphlet Series #2 


www.dragonflyrising.com/organizers.php 


Maa | 
Payung Besar Penerjemah : FMN 


